Hayalan 


Memang indah untuk dipandang namun sulit untuk 
dimengerti apalagi bermimpi untuk memiliki 


Memang benar cantik tapi masalah sifat hati siapa yang tau 


Menua bersama mempunyai anak cucu bergelimang 
kesetiaan kebahagiaan andaikan saja seperti itu 


Ots: ell 


Mimpi 


Pernah bersama dalam kebahagiaan sampai satu orang pun 


tak berani mengganggu tapi kehadirannya hanya dalam 
mimpi 


Pernah sampai tak ingin satupun orang yang 
membangunkan padahal hanya sebatas mimpi dengannya 


Ots: ell 


Kembali 


Dulu pernah mengecewakan sekarang aku yang menerima 
kembali kekecewaan itu 


Pintaku hanya satu dia kembali denganku dan memberikan 
semua kebahagiaan yang selama ini telah sirna 


Ots: ell 


Si Fulan 


Tuhan yang menjadi saksi untuk semua rasa perasaan ini 
kutujukan untuk si Fulan 


Aku berharap semoga detik ini Fulan berubah pikiran aku 
yang tulus mencintainya apa adanya dan tanpa persyaratan 
apapun itu 


Semesta sedang bercanda dulu aku meninggalkanya 
sekarang aku yang berjuang mati-matian berharap Fulan 
kembali 


Ots: ell 


Isi 
Memori gampang penuh , Isi dompet gampang kosong , tapi 
hati gampang sayang 


Semua memori pikiranku isinya hanya kenangan - kenangan 
yang tak bisa terlupakan itulah tentang dulu waktu kita 


bersama 


Semesta bagiku isinya hanya tentangmu tentang semua 
dulu waktu kita pernah bersama 


Ots: ell 


Rindu 


Tempat dulu dimana kita saling berbagi cerita kini hanya 
sebatas lewat 


Aku rindu aku rindu dan aku rindu hanya kata rindu yang 
dapat aku ucapkan tapi tak kunjung bertemu 


Sesandiwaranya mereka menahan rindu lama kelamaan 
hanya untuk menyiksa 


Ots: ell 


Ikatan 


Ikatan yang paling ditunggu - tunggu adalah ikatan yang 
menuju kehalalan yang mungkin tak banyak diungkapkan 
dengan kata-kata manis yang endingnya hanya tong kosong 


Aku tak pandai dalam mengambil hati seseorang aku hanya 
bersikap seolah-olah tak peduli , tapi andai hati bisa dibaca 
setiap orang aku sangat ingin mempunyai sebuah ikatan 
yang pasti tentu denganmu satu nama yang kusebut setiap 
sujudku 


Ots: ell 


Berjuang 


Pengen banget deh sama-sama berjuang saling menjaga 
perasaan apalagi saling keterikatan 


Detik ini juga aku ingin memperjuangkan segalanya semua 
tentang kamu tentang kita , Dan kita hilangkan kata pisah 
diantara kita 


Kau sekarang yang sedang kuperjuangkan mati-matian 
hingga aku sadar resiko memperjuangkanmu adalah 
terjerembab di dasar nestapa aku rela 


Qts: ell 


Halu 


Mungkin berharap yang berlebihan 
Akan membawa mala petaka tapi ini masalah hati 
bagaimanapun , tidak bisa dipaksakan untuk tidak berharap 


Kadang kala apa yang diharapkan belum tentu jadi harapan 
yang sesungguhnya 


Qts: ell 


LDR 


Siapa yang kuat ialah pemenangnya , 
Menjaga sesuatu dari kejauhan itu adalah resiko sedikit 
yang bisa manjalaninya 


Percayalah Tuhan lah yang telah memilihkan yang terbaik 
dari rencana kita dan tak akan tertukar 


Belum dipertemukan dengannya ? Percayalah dia sedang 
memperbaiki diri , sepertimu juga yang sedang 
memperbaiki diri 


Qts: ell 


Bullshit 


Dilepas dengan setulusnya Dan dia hanya memberikan 
Alasan hanya sebuah kebahagiaan sama saja memberikan 
peluang tapi hanya sesaat 


Jika bersama yang lain seseorang rela melepaskan demi 
kebahagiaan "itu" hanya fana 


Perasaan tumbuh karena rasa nyaman sepanjang waktu 
Yang telah mereka tempuh , perlahan tumbuh dan 
menjadikan sebuah ikatan , jika rasa nyaman itu tak hadir 
hanya kata keterpaksaan Yang mengekang hati 


Qts: ell 


Shankara 


Jangan biarkan rasa manis itu menghilang, hadapi apa yang 
ada di depan mata, dan jangan biarkan otakmu untuk 
menghayal saja, jika karena waktumu akan habis sia-sia. 


Rasaku ada melebihi kata 

Maka kuputuskan untuk diam tak berkata, 

Rinduku melebihi segala rasa, 

Bahkan lebih kuat dari rasa sakitnya 

Hanya diam diam diam saat kata tak ungkap derita 

Tak perlu kenapa dan mengapa, 

Tak perlu alasan untuk merindumu. 

Hai Puan... Tentunya aku pada segenap rasa rindu yang 
kubawa. Memang...aku baru saja menulis cerita denganmu, 
tapi entah mengapa semua tinta itu biru bukan abu.. Aneh 
hahah memang Begini adanya... Mari beraksara lagi? Iya 
lagi... 


History: Paa 


Manusia Alam Tuhan 


Jika mencintaimu adalah hutan belantara aku siap tersesat 
didalamnya selama lamanya... 


Jika mencintaimu adalah hutan belantara aku siap tersesat 
didalamnya, hingga diri ini amnesia untuk menemukan jalan 
keluarnya.. 


Walaupun dirimu opacraphile penyuka senja sedangkan aku 
pluviophile penyuka hujan kita tetap sama, 
Sama sama penikmat alam TUHAN agar dipersatukan 


History : Paa 


Alam 


Memandang bagaimana bisa merasakan tanpa menyentuh ? 
Coba lihat dia senang diadili manusia memang pintar tapi 
kadang tak pintar menjaga perasaan Alam. 


Tidak ada manusia yang berkuasa tidak ada manusia yang 
lebih unggul , manusia memang pintar tapi kadang tak 
pintar menjaga perasaan Alam, ingat orang yang 
merusaknya merampasnya adalah musuh. 

Karna kita adalah Pribumi... 


History : Kita 


Singkat Saja 


Tuhan itu benar-benar Adil 
Tuhan menciptakan Cinta Dan Cinta tau kemana ia akan 
Pulang . 


Ku kira bercanda ternyata seserius ini tentang perasaan ! 
Iya perasaan yang selalu Ku abaikan dan ternyata dia tetap 
memilih untuk bertahan kembali . 


Salut dengan keraguanku disaat raguku berkata pergilah 
disisi lain raguku kembali berkata dialah yang selalu ada . 


Ots: ell 


Merindu 


Hay puan... 

Aku sedang menikmati rindu 

Di Dalam sukma kerinduan 

Entah bersama rasa yang berasa 

Yang tak jua pergi meskipun aku menepisnya 
Rindu ini bermain main semaunya 

Dan aku tak punya pilihan lain selain terpedaya . 


Aku dan Rinduku tercipta luka 

Walaupun rindu dan luka itu kembali pada cinta yang 
seharusnya, dan pintunya tak pernah sekalipun tertutup 
bagi mereka yang berniat untuk pulang.. (af) 


Hujan Rindu 


PUANNN.... 

Rindu itu ekspresi dari cinta, apapun bentuknya... 
Seperti bumi dan hujan... 

Seperti aku dan puann 


Hujan.... 
Terima kasih kau telah datang , 
Sertakan angin ya ! Biar Rindu ini bisa kutitipan padanya 


Aku percaya... 

setelah hujan pasti ada pelangi , aku percaya juga.... 
setelah keterpurukan pasti ada kebahagiaan , 

dan aku percaya juga.... 

setelah aku dan si fulan belum pernah dipertemukan entah 
kapan pasti akan bersama . 


Ots: ell 


Pintaku 


Selebihnya semua Ku serahkan padanya , pada sang pemilik 
hati dan perasaan , aku tak ingin berasa yang sama kepada 
tanah . 


Jika takdir belum memiliki perasaan kepadanya ! lantas hati 
untuk apa ? Hati ini selebihnya hanya untuk-nya sang 
pemilik hati . 


Aku percaya jodoh maut rezeki semua sudah terjawab , 
pintaku hanya satu jikalau hati ini telah tertera pada titik 
pilihanmu semoga berujung hingga jannah-mu . 


Ots: ell 


Begitulah 


Pernah perang pada masanya pernah juga berjaya pada 
saatnya , kehidupan kadang juga suka bercanda yang serius 
kadang hanya dibuat bahan candaan. 


Kadang tanpa disangka pertemanan lebih diutamakan dari 
segalanya , tapi sang purnama berkata lain bintang selalu 
berjaga jarak tapi tak pernah menjatuhkan sama lain. 


Ots: ell 


Lentera 


Malam.... 

Waktu yang tepat untuk halusinasi berkembang , sunyi sepi 
selalu menghantui tak apa akan ada hari esok yang mampu 
menyambutnu.... 

Lentera... 

Hadirmu membuat terang 

Bagai malam yang dihadiri sang purnama.... 

Kenyamanan yang terjadi selalu seperti ini datang lagi 
tepati janjimu jangan tinggalkan jejak.... 


Gelap tanpamu seolah membimbingku mencari lentera 
kemana ? Tak ada.... 

Diufuk atas kepala dibawah naungan kau terlihat kecil tak 
nampak begitu jelas dekati petiklah ! dia yang kau cari 
lentera dia menunggumu hanya kau seolah berusaha 
mencarinya... 


Ots: ell 


Sendiri 


Sendiri tak berarti sepi.... 

Sendiri belum tentu tak ada yang peduli.... 

Sendiri belum tentu tak berarti.... 

Kadang kesendirian adalah pilihan.... 

Pilihan haha ! Iya pilihan untuk sendiri... 

Layak-nya sang rembulan ia selalu sendiri namun ia selalu 
ditemani beribu bintang.... 

Dan Jadilah dirimu sendiri tunjukan kesendirianmu bahwa 
kekuatanmu lebih kuat dari hujatan... 


Sendiri hahaha.... 

Langkahmu akan terhenti ?.... 

Janganlah! tunjukan pada Dunia 

Bahwa kesendirianmu akan membuat mereka yang 
menyepelekanmu berbaris memberikanmu kekaguman 
yang tak pernah kamu rasakan dengan ending yang tak 
disangka.... 


Ots: ell 


Menahan 


Akan ada saatnya.... 

titik kelemahan hadir , 

goresan sebiji kacang-pun berkata ambilah dan tanam 
aku.... 

kembali rawat aku hingga berbiji manis.... 
aku juga butuh waktu istirahat.... 

aku menangis.... 

aku terjembab.... 

aku rela kau kubur ditengah lapang.... 
tapi.... 

lihatlah sedikit pengorbananku.... 

walau... 

sedikit tak apa.... 


Sekuat apapun rasa.... 

jika tak sanggup menahan.... 

sesak.... 

layaknya tertusuk seribu duri.... 
halusinasimu membuat getaran panas.... 
terlalu rendah.... 

buktikan dan rasakan.... 

rasa bisa kau nikmati.... 

jangan gunakan air mata.... 

bertekatlah dan tahan semua rasa siksaan.... 
kau bisa.... 


Ots: ell 


Mengeluh 


Menyiksaku.... 

Sakit.... 

Sesak.... 

Aku mengeluh... 

Aku ingin terbang... 

Aku ingin terbebas.... 

Aku lemah.... 

Yang kurasakan saat ini , aku bertanya (?) sampai kapan ? 
seberat inikah.... 

Tak seorang-pun merasakan betapa sakitnya... 
pergilah sekarang.... 

cukup sampai disini.... 

Dan.... 

Cukup bertahun-tahun kurasakan sendiri... 


Aku si-pendosa besar.... 

Tak pernah sedikit-pun bersyukur dengan ikhlas.... 
Meminta lebih darimu.... 

Bercengkerama dengan keluh Kesah.... 

Izinkan aku berbuah manis kembali.... 

Dan.... 

Berikan kembali nafas bebas bagiku....(e.I) 


Temaram 


Ada secerca waktu 

Yang terkadang membeku 

mengarungi ruang bisu, 

Ku, kembali terpaku 

Dalam temaram rindu, 

Kali ini ku tepis ragu 

Anganku akan semua tentang mu 

Dan ku harus benar-benar tahu 

Letak rasa yang tak akan pernah hadirkan pilu. 


Qts.paa 


Sambaran 


Pena kecilmu bermakna.... 

Tintamu.... 

Menuliskan kisah.... 

Lucu boleh saja.... 

Abu warna lalu.... 

Hempaskan saat ini.... 

Perbaikilah dirimu nasehatilah dirimu dengan kelembutan 
kesejukan , bukan dengan kebodohan yang membodohkan . 
Karena hujanlah yang menumbuhkan bunga , bukan petir 
yang menggelegar (ell). 


Penghujung Senja 


ALAM adalah cinta yang tak butuh banyak dalil dan tak 
mensyaratkan banyak syarat. 


Pengalaman 


Dari pengalaman kita bisa menjadi berani karena pernah 
merasakan ketakutan . Kita bisa menjadi kuat karena kita 
pernah merasakan lemah . Kita bisa menjadi seorang yang 
bijaksana karena pernah melakukan kebodohan . Kita bisa 
menjadi hebat karena kita pernah merasa tersepelekan . 


Kutipan Pena 


Jika ada seseorang yang merasa dekat dengan-Nya , dengan 
surganya maka " Perjuangkan " . 


Sajak Jawa 


Yen koe iseh terus sambat karo opo sing ora bok nduweni , 
selawase koe bakalan ora iso cukup ora iso nrimo karo urip 
iki , syukuri wae opo sing ono nikmati selagi iseh ono , 
sejatine urip amung sepisan sitik akeh syukuri wae . 


Kepalsuan 


Permainan dunia ini hanya untuk menjadikan dirimu lebih 
baik ialah dengan menerima bahwa setiap keadaan tidak 
ada yang pernah baik , namun kamu akan selalu bisa 
mengambil sisi baik dari setiap hal yang menimpa . 


Jangan pernah menjadi orang lain hanya untuk mendengar 
pujian yang endingnya hanya tong kosong . Sesungguhnya 
yang paling penting ialah dengan menerima dirimu apa 
adanya dengan segala kekurangan yang ada dan selalu 
syukuri kehidupan yang ada . 


-ell- 


Rasa 


Perasaan ini sudah mati denganmu, 

Rasa ini sudah terbelenggu denganmu, 

Entah berharap ujungnya adalah kamu bukan semu, 
Dan pada dasarnya juga hidup ini berjalan maju 
bukan mundur, 

Biarkan saja menjadi sejarah dalam hidup, 

Karena sejarah adalah bagian dari kehidupan, 
Semoga disemogakan. 


# 


Cinta Monyet 


Jatuh cinta itu asikk, 

kamu bisa pura2 cuek tapi rindu... 

bisa pura2 tak suka tapi berharap... 
pura2 tak tahu padahal mencari tahu... 


jatuh cinta itu memang unik... mendadak bodoh,tolol 
bahkan gila dan itu biasa... 


Ruang Rindu 


rindu itu puisi... 

senja itu puisi... 

mengenalmu pun puisi yang tercipta sebagai kehendakN YA 
aku menikmatinya... 

tentang rasa??? 

Aku sudah terbiasa menyimpan diruang rahasia... 


# 


Perasaan 


Tulisan tulisan ini mengalir deras... 

seperti mata air tanpa mampu kubendung... 

dan bercerita tentang apa saja... 

Tentangmu salah satu nya... tiap kata katanya 
membingungkan ku... melempar rasaku kesana kemari... 
hingga aku tak mampu memahami perasaanku sendiri. 


# 


Singgah 


Malam bisa jadi bagiku seperti siang Atau sebaliknya... 
Waktu boleh berputar berganti setiap detiknya... 

Dan cerita boleh berubah warna setiap sa'atnya... 

Namun cinta ini biarlah menetap dan tak beranjak kemana 
mana... 


# 


Kita 


Bertemu kekasih memang impian setiap manusia... 
Bersama kekasih menciptakan nuansa terindah dan 
apapun akan dilakukan pastilah itu tentang cinta... 
Bila waktu adalah titian 

dan bila pertemuan adalah bagian dari cerita... 
Doaku tak akan kunjung terhenti... 

Walaupun mata tak pernah bertatap... 

Walau rindu tak kunjung temu... 

Aku percaya kita memiliki tujuan yang sama... 


Keyakinan 


Tak usah peduli bagaimana kejam dan kerasnya kehidupan 
masa lalumu , kamu harus punya keyakinan untuk 
memulainya kembali tanpa kebimbangan yang mengusai . 

Karena tidak akan ada kata bahagia tanpa ada kesedihan 


dan keterpurukan . 


Tujuan 


Bagiku bukan lagi persoalan siapa yang lebih dulu 
datang,siapa yang lebih dulu pergi,melainkan soal siapa 
yang benarbenar sungguh bertahan untuk sama-sama 
tumbuh mendewasakan dan saling memperbaiki... 


# 


Asap 


Semakin deras air mengalir semakin pula mudah penuh isi 
air , semakin lonceng banyak bunyi semakin pula ancur 
berkeping telinga 


Proses 


Hidup menurutku adalah sebuah perjalanan... 
Saat kaki melangkah untuk kemana kita akan pergi... 
Dan hidup adalah proses untuk hidup kembali... 


Berharap 


Puan... 

Entah dirimu sibuk dengan apa... 

Sedangkan aku menyibukan diri untuk mengukur rindu... 
Sibuk untuk mencintaimu... Padahal setiap hembus nafas ini 
adalah jawaban... 

Puan... 

Jangan paksa mulutmu untuk mengatakan bahwa dirimu 
mencintaiku... 

Mungkin kau belum mengerti, bagaimana pahitnya kopi 
hitam jika tak ada gula didalamnya... 


#2001 10 6 


Semangat 


Raih salah satu halaman halumu Dan buktikan Dan nikmati 
hasilnya , Dan si penggonggong hanya menganga tanpa 
berkata . 


Bersama 


Kita bukan ditakdirkan untuk terus 

"menunggu " 

tapi terus 

"bergerak" 

Kemudian jemput mereka yang merasa sendirian, ajak 
bergerak dan ikut tumbuh bersama. 


Sebagian Hati 


Puann 

Dibalik hati yang tersembunyi... 

Dibalik tawa dan kegelisahan... 

Mencari jawaban yang tak bisa terjawab... 
Mencari kepastian yang tak pasti... 

Dan jiwa jiwa yang resah... 

Memendam tanya? mengapa... 

Dan kemudian kita tertawa... 

Karena rasa sudah cukup menjawab semua tanya... 


Ibu 


Untuk hari ini aku masih denganmu IBU kandungku jika aku 
dan engkau IBU masih ber umur panjang aku akan 
merawatmu suka dukamu karanamu kelak akan ku lakukan 
apapun ITU, jika kelak aku tinggal bersama IBU kedua 
Itulah IBU Dari laki-laki yang kumau aku juga akan berbakti 
kepadanya dengan tulus seperti aku berbakti kepadamu 
semua itu karana ajaranmu dan ketulusanmu IBU.... aku 
menyayangimu Ibu... 


Story : Ellstyrn 


Keikhlasan 


Engkau memberikan sakit , engkau juga memberikan 
kesadaran apa arti dari sebuah kesabaran dan keikhlasan , 
engkau juga memberikan apa arti pengalaman Yang 
sesungguhnya . 

Kemaren adalah masalalu , ikhlaskan segalanya perbaiki 
kedepanya . 

Ingat Bulan tak akan sempurna jika tak ada proses gerhana 


History ell 


Kepercayaan 


Percayalah.... 

Percayalah.... 

Sekali lagi percayalah.... 

Sang pencipta tak akan 
Memberikanmu cobaan 

Melebihi batas kemampuanmu 

Jika engkau merasa cobaan itu berat.... 
Sang pencipta mengerti bahwa 

Kamu mampu akan hal itu.... (e.ll) 


Semua pasti ada jalanya ... 
Menyerah ? Jangan ! Allah tak suka itu . 


Seberkas Penyesalan 


-e.llstyrn 


Suatu saat kita akan merindukan waktu yang dulu pernah 
kita sia-siakan 

Berharap ingin kembali tapi waktu berkata lain 

Kita akan menyadari bawasanya kesehatan itu sangat 
penting ketika kita sedang merasakan sakit 


Nikmatmu 


-e.llstyrn 


Bersyukurlah Dan terus bersyukur 

Nikmatmu berlimpah 

Kau masih diberi waktu 

Manfaatkanlah 

Kau masih diberi nafas entah itu sesak entah itu lega 
bersyukurlah.... 

Tuhan memberimu ujian seberat apapun sebab kau mampu 
Jangan mengeluh.... 

Sebab perjalanan hidup setiap manusia tak selalu sejalan 
Porsi masing - masing sudah tertera dibuku menu 

Yakinlah bersyukur atas segala nikmat itulah bekal Yang luar 
biasa 


History 


Story: e.llstyrn 


Hari - hari sulit masih akan terus berjalan. 


Entah sampai kapan ? Akan usai, yang jelas kakiku masih 
berusaha berdiri kuat sendirian 


Candu 


Kemarilah bercanda denganku dan kau akan tau betapa 
bodohnya aku , betapa gilanya aku ketika sedang bercanda . 


When dusk is present 


Pujanggaku kini hadir 

la membawa keindahan 

Membawa ketenangan 

la tak pernah mempalsukan akan sebuah kehadirannya... 


la yang selalu Ku nanti kini menghiasi kedua mataku 
Mesti ia hadir hanya sebentar 
Tak mengapa... 


la akan tetap hadir saat waktunya 
Menepati janji yang telah ia pondasi... 


Aku adalah opacraphile penyuka senja saat hujan aku 
akan menjadi pluviophile penyuka hujan... 


Tuhan itu benar-benar Adil 
Tuhan menciptakan senja Dan hujan dan tau kemana aku 
akan mengadili kehadirannya... 


Salam: E.Ilstyrn 


Historymu faa 


Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti matahari 
yang tenggelam dan tak sempat menyapa para penikmat 


senja, atau secangkir kopi yang terpaksa tandas saat adzan 
magrib menyapa telinga... 


Iya 


Bekal cinta adalah saling... 
Mungkinkah ada yang lebih mahal dari kesetiaan??? 
Sa'at ikrar telah diucapkan 


Kau Yang Kusebut.. 


Kepada seseorang yang kusebut kekasih... 

Yang wajahmu membayang setelah kusebut nama Tuhan... 
Kepada seseorang yang kusebut kekasih... 

Masihkah engkau bertanya dalam relung hatiku siapa yang 
meraja... 

Dan, kepada seseorang yang kusebut kekasih... 

Sebesar apapun keinginan... 

Sedalam apapun perasaan... 

Setinggi apapun harapan... 

Untuk bersama kita butuh menuju arah yang sama 


Ikrar 


Jika sebuah janji sudah diikrarkan selebihnya biar takdir 
yang bermariposa (e.ll) 


Cover 


Haha lucu ya ! 

Hidup kadang sebercanda itu cover masih tetap saja 
menjadi sorotan permanen Dari sebuah penilaian orang - 
orang yang tidak suka terhadap perjalanan hidup kita (e.ll) 


Galaxi cinta 


Kata rumi cinta menjadikan tampak menawan namun 
yang tampak menawan tak selalu menjadikan jatuh 
cinta :) 


Berkelana 


Tinggalkan semua bebanmu berjalanlah  berlarilah 
menggelindinglah menuju yang engkau cintai... 


Alkisah 


UfickAhmad 


Sepasang kekasih berbaring dalam kesunyian 
Disandingkan dalam rahim gelap kematian 
Sejati dalam cinta 

Setia dalam penantian 

Satu hati 

Satu jiwa didalam surga keabadian 


Lee 


Jangan pernah bermain dengan keadaanmu sendiri 
apalagi berniat tangguh bermain kepalsuan dengan 


orang lain, katakan apa adanya tanpa hasrat yang 
memaksa #llee 


Permainanmu 


Jika kamu ingin bermain rasa denganku, kamu salah 
orang dalam mempermainkan permainanmu, aku tau 
tapi aku diam sebab banyak bicara tak menandakan 
pembuktian -ellsetyrn 


E llstyrn 


Jadilah apa adanya jangan tunjukan kebaikanmu 
simpan dan tetaplah rendah hati, jika masih banyak 
orang yang menilaimu dari sampul yang kurang baik 
kau kenakan tetaplah do'akan yang terbaik bagi 
mereka yang tak suka terhadapmu, banyak yang 
menyepelekanmu jadikanlah sebuah motivasi 
berlomba untuk kematianmu sebab tanggung 
jawabmu diakhirat hanya engkau yang akan 
bermariposa sendiri dan biarkan engkau dan 
Tuhanmu yang tau 

-ellstyrn 


Fresco 


Jika kehadiran saya membuat semua orang luka, 
saya berjanji pada diri saya sendiri bawasa-nya saya 
akan pergi dari kehidupan mereka -ellstyrn 


Ell 


Aku tidak berjanji akan sebuah ikatan, tapi aku 
berjanji akan sebuah pondasi kepercayaan 


Telitilah 


Terkadang yang terlihat seperti tumpukan sampah ada 
sebuah berlian, namun berlian tetaplah berlian meskipun 
tertutupi oleh banyak sampah sedangkan kotoran tetaplah 
kotoran sekalipun diantara berlian.(ellee) 


Pahami 


Jangan dikejar nanti dia tenggelam, jangan dirubah nanti dia 
marah, jangan dibiarkan nanti dia seenaknya, jaga harga 
dirimu untuk dirimu sendiri jangan terlihat rendah untuk 
orang yang tak bisa menghargaimu dan sebenarnya kamu 
hebat dimata orang yang tepat (ell) 


Sad 


Mengenal orang baru memang spesial 
Tapi orang baru belum tentu bisa seperti orang yang 
telah lama tinggal dan mampu bertahan(ell) 


29-01-2021 


Seiring dengan bertambahnya usia, semoga semakin 
disayang Allah SWT, segala urusannya dipermudah, 
pahalanya terus ditambah. Barokallah fii umrik 
sayang". 


Sucikan badan dengan berwudhu, bersihkan jiwa 
dengan sholat, tahan amarah dengan kesabaran, 
sucikan hati dengan pernak-pernik keikhlasan, 
sucikan usia dengan kasih sayangmu. Barokallah fii 
umrik". 


Selamat 22th 29-01-2021 


